روا 


STORY&ART : DIDIWALKER 


SUDAH 
SELESAI 
SEMUA? 
KLUB 
PADUS? 





IYAPAK, 
INI BARANG- 
BARANG BUAT 
LOMBA ADA 
DIKELAS YA 


IYAPULANG 
SANA KALIAN, 
HATI-HATI DI 
JALAN 


BENTAR PAK, 
LAGI MAU 
FOTO 





TERUS TADI 
KAYAKNYA 
MASIH ADA 
YANG DIATAS 
DEH... 


DIK-ADIK, 


DENGERIN 
TUH РАК 
SATPAM 





__ 


APA KALIAN 
TAHU MALAM- 
MALAM SEPERTI 
INIADALAH WAKTU 


DIMANAJEMBATAN 
АМТАВА 2 DUNIA 
ТЕВНОВОМС DENGAN 
KUAT? 








KALAU 
KALIAN GAK MAU 
DISANDERA 
MAKHLUK- 
MAKHLUK 
MENGERIKAN 
CEPATLAH 
PULANG!! 


A-APAAN? 
SIAPA 
KAMU 








HANYA 
SEDANG 
МЕМСЕСЕК 
КЕАРААМ 
SEKOLAH SEBELUM 
BESOK SAYA 
MULAI KERJA 





KALIAN 
PULANGLAH, 
BIARSAYA 
YANG SEKALIAN 
MENJEMPUT 
SISWA YANG 
MASIH ADA 
DI DALAM 


BAIKLAH, 
SILAHKAN 


JANGAN 





IYA- 
IYA PAK, 
HILANG? ...HAH? 








ITULOH! 
WAKTU 
KELAS SATU 
ADA ANAK 
YANG HILANG 
DALAM SEKOLAH 


OH! AKU INGAT, 
ANAK YANG 
SELALU BICARA 
KE CERMIN 
ITU, YANG GILA 
ITU KAN?! 





ў 


N 


SUDAH 
SETAHUN 
ANAKINI 
HILANG 
SECARA 
MISTERIUS 





ь о з 
MISSING STUDENT 







NAMA: REY 
KELAS: X-1 











MEMBACA BERKAS 
DAN RUMOR TENTANG 
ANAK INI, GAK HERAN 
DIA ADALAH SASARAN 
EMPUK MAKHLUK 
DUNIA LAIN 
ITU 


REY, ВЕЎ, 
GIMANA NASIBMU 
SEKARANG... 
MALAMINI 
AKANKAH 
KAMU MUNCUL? 








||| | 
|| 


III 
| ШІ | 


ο x 




















NAMAKU 
NERA. 
KELAS 
SMA 


SETAHUN 
YANGLALU, 
TEPATNYA 
MALAM INI 





REY,TEMAN 
YANG BERASAL DARI 
PANTIYANG SAMA 
MENGHILANG 
DIDALAM 

SEKOLAH 


REY ADALAH 
TEMAN 
DEKATKU, 
KITASUDAH 
DARI KECIL 
BERSAMA 
DIPANTI 





SETAHUN 
YANG LALU 
DIA DIKEJAR 
GENG YANG 
MEM-BULLY NYA 
KE DALAM SEKOLAH 





AKU YANG 
TERJATUH 
HANYA BISA MELIHAT 
SOSOK MEREKA 
MEMASUKI 
SEKOLAH 


GAKLAMA 
KEMUDIAN 
MEREKA 
BERHAMBURAN 
KELUAR 
SEAKAN 
SEPERTI 
MELIHAT 
HANTU 





TETAPIHANYA 
REY YANG бАК 
DITEMUKAN, DIA 
MENGHILANG 
DALAM SEKOLAH 





DARI CCTV PUN 
GAK ADA TANDA- 
TANDA REY 
MENINGGALKAN 
SEKOLAH, DIA 
HILANG SECARA 
MISTERIUS 


SETELAH 
BANYAKNYA 
PENCARIAN 
KESANA KEMARI 
SERTA ARGUMEN 
ORANG-ORANG 
YANG BERSPEKULASI 
BERBAGAISKENARIO REYDINYATAKAN 
MENGHILANG, 
SAMPAISAATINI 
REY BELUM 
JUGA PULANG 
KE PANTI. 





сас 






PARA 
PEMBULLY YANG 
MENGEJAR REY 
DIKUMPULKAN 
OLEH PARA GURU 


AKU 
MENCOBA 
MEMERAS 

SEMUA INFORMASI 
TENTANG KEJADIAN 
MALAM ПУ 





JANGAN 
BOHONG KAMU! 
KAMU 


MENCELAKAI 
REY КАМ? 













SUNGGUH, 
BUKAN KITA! 



















NGAPA- 
МСАРАІМ! 





ADA 

BAYANGAN 

HITAM BESAR 
DI CERMIN 


LALU REY 
MASUK 
KEDALAM 
CERMIN 
ITU!! 


GAKADA YANG 
PERCAYA OMONGAN 


MEREKA, BUKTI 
a PARA 
REY MENGHILANG BULLY ITU 


GAK ADA HANYA DAPAT SKORS 
SAJA.. YANG BENAR 
SAJA! MEREKA KAN 








АРА SALAH REY 
PADA MEREKA 


ORANG DEWASA 
PUN SAMA SAJA! 
MEREKA JAHAT 
KE REY, HANYA 
KARENA REY 
BERBEDA DARI 
MEREKA 





PARA ORANG 
DEWASA DI 
PANTI PUN 

IKUT SENANG 

KARENA REY 

MENGHILANG 


AKHIRNYA 
BEBAN 
KITA 
BERKURANG 


HANYA AKU 
YANG SUNGGUH- 
SUNGGUH MENCARI 
REY! 





AKU GAGAL 
MELINDUNGI 
REY... 
PADAHAL KITA 
SUDAH BERJANJI 
AKAN MELINDUNGI 
SATU SAMA LAIN 


DAN YANG PALING 
MEMBUATI 
MENYESAL ADALAH 





DI WAKTU SORE 
SEBELUM 
DIA MENGHILANG... 
AKU GAK BISA 
MENOLONGNYA 


1 TAHUN 
YANG LALU 


APA? 


INGIN BERTEMU 
PERI KAMU? MAKSUD 
KAMU PERI PELINDUNG 

YANG DARI 
DULU KAMU 
BICARAKAN? 





APA KAMU 
GAK CAPEK? ITU 
KAN HANYA 
TEMAN KHAYALAN 
SAJA... 


NERA... 

KAMU MASIH SAJA 
BICARA SEPERTI ITU 
.. МА AKU 
GILA, KAMU 
ENGGAK 





BUKAN BEGITU..! 
KAMU HARUS SADAR..! 
PERIMU ITU HANYA 
KHAYALAN...! KAMU 
MAU KETEMU 
SAMA YANG 
GAK NYATA ITU 
GIMANA? 


NERA... BAIKLAH, 
AKU MENGERTI.. TINGGAL 


KEADAANKU 
SEKARANG 




















KAMU TAHU? 
AKU SELALU 
MERASA PUNYA 
KONEKSI YANG 
KUAT PADA 'NEO' 





AKU MULAI 
MERASA 'NEO' ADALAH 
BELAHAN JIWAKU... 
MUNGKIN TAKDIR 
MEMPERTEMUKAN 
KITA... LEWAT CERMIN 
INI 










EH...?HMM.. 
GIMANA? REY.. 
KAMU TERLALU 

KEMAKAN KHAYALAN... 
TOLONG KAMU 
JANGAN BICARA 


AKU INGIN 
МЕЦНАТ 
DUNIANYA, AKU 


AKAN MELIHAT 
DUNIA YANG 
LEBIH INDAH 


'NEO' 
PERNAH CERITA 
BAGAIMANA 
DUNIANYA... 
BANYANGKAN 
NERA... 

























UDARA YANG 
SEGAR TANPA 
POLUSI, AIR 
YANG BERKILAP 





ADA KERAJAAN- 
KERAJAAN YANG 
BERKILAP- KILAP, 
LANGIT DENGAN 
WARNA YANG 
INDAH 





'NEO' 
BILANG DIRINYA 
ADALAH PENGUASA 
SEBUAH 
KERAJAAN YANG 
DILIMPAHI BANYAK 
BUAH-BUAHAN 







WAHH, 
SEBUAH 
DUNIA BARU 


MAKS ўба ка 


TANPA ORANG- 
ORANG JAHAT 


UH.. REY... 
ITU SEPERTI 
DONGENG 
BANGET 





TANPA 
ОКАМС-ОКАМС 
ЗАНАТ? 


САК ADA 
LAGI YANG 
AKAN MENYAKITIKU 
DI SANA 





KAMU MAU 
KEMANA? 


KAMU 
MAU 
NINGGALIN 


KAMU LEBIH 
KUAT DARIPADA 
AKU... DAN 
KAMU BISA 
BERBAUR 
DENGAN BAIK 





JANGAN 
SEDIH YA... 
KALAU AKU GAK 
BERSAMAMU 


















ВАНАНА! 
NERA, LIHAT 
TAMPANG KAMU 
KEBINGUNGAN 
GITU 














МЕВА, 
KALAU KAMU 
MAU NEO KE SINI 
BISA LEWAT CERMIN 
BESAR DI SEKOLAH, 
ITU CERMIN 
SPESIAL! 




















TINGGAL AJAK 
DIA BERMAIN 
PETAK UMPET 
DEPAN CERMIN 
ITU NANTI DIA 
KELUAR 


ІН APA SIH?! 
SEREM! 


AKU PERCAYA 


REY MASUK KE 
DALAM CERMIN 
INI, KARENA 
REY SENDIRI 
YANG BILANGI 





CERMIN BESAR 
DI SEKOLAH 


YANG ENTAH UNTUK 

АРА BERADA DI SINI, 

BENAR-BENAR CERMIN 
YANG ANEH 











AKU MAU 
MAIN PETAK 
UMPAT! 
AYO MAIN 
DENGANKU! 


SUARA APA ITU? 
HALLO ADA 
ORANG 
DI SANA?! 











AYO CARI 
AKU! 
KALAU 
KAMU BISA! 


NGUMPET 
TEMPAT 
DEKAT 





SISANYA 
MENUNGGU! 
APAKAH BAYANGAN 
HITAM YANG DILIHAT 
PARA PEMBULLY ITU 
AKAN KELUAR?! 








SIALAN! 
SUDAH 3 
JAM AKU 
MENUNGGU, 
GAK TERJADI 
APA-APA!! 








REY...AKU SUDAH 
MENCARIMU 
SELAMA SETAHUN, 
KE SANA 
KEMARI, KETEMPAT- 
TEMPAT LAIN 





SUDAH... 
AKU CAPEK. 


INI KESEMPATAN 
TERAKHIR... 
AKU SUDAH LELAH... 
KENAPA KAMU 
TINGGALIN 
AKU SENDIRI.. 
REY... 


























ЕН, ITU.. 
ITU REY?! 
REY!! 





INI BUKAN 
; MIMPI KAN?! 





N 


INI KENYATAAN! 
INI REY! DIA MASIH 
MENGENAKAN 
SERAGAMNYA 
SEPERTI 
DI HARI DIA 
MENGHILANG! 





AH, DIA 
MASIH 
BERNAFAS! 
SYUKURLAH! 


HUAAA! 
REY! KAMU 
GAK APA-APA?! 





KOK 
KAMU TIBA-TIBA 
ADA DI SINI?! 
APA YANG 
SELAMA INI 


KAMU LAKUKAN? 


AKU TERUS 
MENCARIMU 
ТАНО! KAMU 
SELAMA INI 
KABUR 
KEMANA?? 














ЖА у 
Am 


a: 
/ 7 
/ 


N 


MATANYA 


BERBEDA 


TADI 
DIA BILANG 
МЕО...? 





МЕВА... 
LAMA бАК 
JUMPA, KAU 
SUDAH LUPA 
PADAKU, YA? 











YA KAMU REY! 
AKU MASIH 
INGET KOK, 

'KAN AKU CARIIN 
KAMU! 


AYO 
KE RUMAH 
SAKIT! AKU 
INGIN 
KAMU DICEK 
пиши 


ADA YANG 
SAKIT КАН?! 
COBA LIHAT 
KE ARAHKU! 





SLFLRILNIA 
PENYATUANNYA 
BELUM SEMPURNA, 

INI TERLALU 
DINI UNTUKKU 
DATANG 
КЕ SINI.... ТАРІ... 
SUDAH 
TERLANJUR 
KARENA 
NERA SUDAH 
PUTUS ASA 





















KARENA SUDAH 
TERLAJUR DI SINI, 
HARUSKAH 
KU COBA 


DULU? 











| 
ІП 7 
N BAGAIMANA 
= KEADAAN DI 
LUAR? 


AS Ny 


d^ j 
De Хр Saw»! 






REY, 
AKU TELEPON 
ORANG PANTI 
DAN GURU 
YA 

















А. АРАРА?! 
APA INI?! 














AAAAAAA- 
AKU 
MELAYANG?! 



















SYUKURLAH 
NERA СЕРАТ 
BERPEGANG 
PADAKU, 


KALAU GAK 
KAU AKAN 
JATUH 
SAAT BERPINDAH 
TEMPAT 


KYAAAAAA! 
MATI AKU! 
MATI AKU!! 
KITA BAKALAN 
JATUH!! 





GIMANA 
INI?! GIMANA 
INI?! AAAAAA!!! 


TOLONG! 

SIAPAPUN 

TOLONG!! 
AAAAAA 









BERISIK 
SEKALI, 
NERA 










TUH, 
KAN...KAMU 
TAKUT JATUH 
... MAKANYA 
JANGAN BERDIRI 
DI TEMPAT 
YANG TINGGI 
YA 








HAH 
АРА MAKSUDNYA?! 
INI MIMPI КАМ? 
AKU BAKAL 
BANGUN KAN?! 


APAITU 
YANG ADADI 
KEPALAMU?! 

















JADI NERA 
GAK AKAN 
JATUH 








DULU 
SEKALI 
NERA BILANG 
INGIN 
BISA BERPUAK 
DIUDARA 
















SEKARANG 
NERA BISA 
MELAKUKANNYA, 

BERSENANG- 
SENANGLAH 


EHHHH?! 
BENERAN, 
AKU BENERAN 
MELAYANG! 
TERBANG! 
САК MUNGKIN! 





GAKMUNGKIN 
INI KENYATAAN 
KAN?! 


AKU BISA 
MELAKUKAN 
HAL SEPERTI 


INI?! 


SELUNCUR 
DI UDARA!! 





TIDURAN 
DI UDARA! 
HIII AKU 
MELAYANG- 
LAYANG KAYAK 


HANTU!! 








2 
k. ἃ ү: 


b. 


WAHHH 
BAHKAN 
BERLARI DAN 
BERDANSA DI 
UDARA!!! 





Ñ: 3 


TUNGGU! 


KENAPA AKU 
MALAHIKUT 
MENIKMATI? 





RSADARKAN 


E 


Y 
= 





KAU INI 
APA?! 
TAMPANGMU 
SEPERTI 


TAPI AKU YAKIN 
SEKARANG KAU 
BUKAN REY!! 





DIMANA 
REY?! АРА 
YANG TERJADI 
PADANYA? 












NERA 
NGGAK 
SENANG? 









PADAHAL 
KU PIKIR KAU 
AKAN SENANG 





JAWAB 
PERTANYAANKU! 
JANGAN-JANGAN 

KAU BENERAN 

SI PERI.. 





DINGINNYA.... 
BAHKAN 
KAU GAK 

MAU MENYEBUT 

NAMAKU 










NERA... 
REY DAN 
AKU MENJADI 
SATU DALAM 
TUBUHINI 








SEDANG 
APA MEREKA 
DI ATAS SANA? 
BERSENANG- 
SENANG? 





UNTUNGNYA 
AKU MEMBIARKAN 
ANAK ITU 





MEMANCINGNYA 
KELUAR 


DIA 
MAU NGAMBIL 
SANDERALAGI 
YA? 









HAH.. MANUSIA 
MEMANG 
MUDAH 

TERBUAI 








APA MAKSUDMU? 
REY MELAKUKAN 
PERJANJIAN 
DENGANMU? 


















MALAMITU 
ADALAH MALAM 
PERJANJIANKU 
DENGAN 
REY 





DI DEPAN 
GERBANG ANTARA 
2 DUNIA YANG 
TERLETAK 
DITEMPATINI 


CAAT 







ITU ORANG- | 
ORANGYANG || - 
SERING ( || || 





MENYAKITINYA 
MENGEPUNGNYA y" 1 





DI MALAM ITU, 
GAK ADA YANG 
MENOLONGNYA 
KECUALI AKU 




















|| б, 


АРА ІМІ? 

AKU BISA 
MELIHAT KEJADIAN 
1TAHUN YANG 
LALU...REY 


DI DEPAN CERMIN = 
ITU! 











TINGGAL KAMU 


YANGADAUNTUKKU， Í 
AKU GAK MAU 
LAGIDISINI 


KALAU KAU 
BUTUH, PAKAI 
SAJA TUBUH INI! 





AKU SUDAH 
LELAH! 











DENGAN ITU 
PERJANJIAN 
PUN TERBENTUK 


REY MEMBERIKAN 
TUBUHNYA 
UNTUK KU PAKAI 





а 





N 






















SEMUAINI 
SEPERTI SUDAH 
DITAKDIRKAN. 
AKU DAN REY 
MEMPUNYAI 
KONEKSI YANG 
KUAT 





PERJANJIAN 
YANG SANGAT 
MENGUNTUNGKAN 
BUKAN? 
SEKARANG REY DAPAT 
MELIHAT DUNIAKU 
DENGAN 
MATANYA INI 












REY TIDAK 
PERLU LAGI 
TAKUT, AKU AKAN 
MELINDUNGI 
JIWA DAN RAGANYA 
DARI SEGALA 
ANCAMAN 













DAN AKU 
BISA BERADA DI 
SINI MENEMUIMU 

DAN MELIHAT 
DUNIA 
INI 









BOHONG! 
GAK MUNGKIN 
REY BEGITU! AKU 
KAN SELALU 
BERSAMANYA! 
AKU SELALU BERUSAHA 
MELINDUNGINYA 


DAN ADA UNTUKNYA! 





APA DIA GAK 
MENGANGGAPKU?! 
DIA MALAH 
MEMILIH 
KAMU!! 


KAMU 
YANG HARUSNYA 
GAKNYATA! 











NERA... 
AKU SELALU 
MEMPERHATIKAN 
DARI CERMIN 
GENGGAMNYA 
ІМІ 



































SELALU 
MENDENGARKAN 
KELUH KESAHNYA, 
DIAYANG SELALU 
SEDIH DAN 
DIKUCILKAN, 
SEMENTARA 
KAMU 








НАН?! 
BUNGKUSAN 
APA ITU?! 





= 
> 
Е 
< 
一 
2 
x 
< 









HUAAAAAAAA! 
TOLONG! | 

















АААААРА? 
ANDA SIAPA? 
DATANG DARI 





ВОСАН UBAN! 
AKU DISINIUNUTK 
MENOLONGMU 
DAN TEMANMU 
ITU! КАЏ 
СЕРАТ LARI 
DARISINI 





GAKADA 
WAKTU BUAT 
BASA-BASI! 


YANG 

BERSAMAMU 

TADI ADALAH 
MAKHLUK DUNIA 

LAIN YANG DATANG 
DARI GERBANG 2 
DUNIA YANG ADA 
DISEKOLAH 
INI 


GERBANG? 
MAKSUDNYA 
CERMIN BESAR 
ITU?! 


AKU HARUS 
MENANGKAPNYA 
SEBELUM DIA 
KELUAR DARI 
AREA SEKOLAH 
INI 





JANGAN IKUT 
CAMPUR YA 
BOCAH, 
CEPAT PERGI! 


TERTANGKAP?! 





APA ITU?! 
CERMIN?! 





= SIAPA КАШ? 














KEMBALIKAN 
МЕВА! 


LIHATLAH 
BETAPA 
BENGISNYA DIA, 
KAU JANGAN 
TERTIPU 








| || 
|| 
"а Т? 
МЕВА! 
IKUTLAH 
BERSAMAKU 
DAN REY AKU AKAN 

MELINDUNGI 

KALIAN 
DARI ORANG- 
ORANG JAHAT 








AKU AKAN 
MENEPATI 
JANJIKU 
PADA KALIAN 


JANGAN 
TERTIPU! 


TEMANMU 
SUDAH MASUK 
РЕВАМСКАР! 





JANGAN 
PERCAYA MAKHLUK 


DARI DUNIA LAIN, 
KITA GAKTAHU 
RENCANA MEREKA 


APALAGI MEREKA 
YANG MENYEMBUNYI- 
KAN DIRI MEREKA 
MENGGUNAKAN 
INANG 
MANUSIA 


LALU MAHKOTANYA 
MENANDAKAN 
STATUS YANG 

TINGGI, INI 





WU 
KAU BERURUSAN 
DENGAN MAKHLUK 
YANG BERBAHAYA 








МЕВА, 
KEMARILAH! 





REY, 
GIMANA 
DENGAN 

REY?! 


APADIA 
MASIH BISA 
DIKEMBALIKAN? 


KALAU DIA 
MEMBERI IZIN DAN 


SUDAH 
MELAKUKAN 
PERJANJIAN, MAKA 
AKAN SUSAH 








ЗЕРЕВТІМУА 
SEMANGATNYA 
UNTUK 
KEMBALI SUDAH 
GAK ADA 


ЕН... 
KENAPA... 


SIAPA KAU? 
DARITADI 
KAU MENCAMPURI 
URUSANKU 
TERUS.. PERGI! 





SEBELUM 
AKU MARAH 


PERLUKAN 
KITA BERKENALAN? 
BISA DIBILANG AKU 
ADALAH ORANG YANG 
MENGURUS HAL-HAL 
BEGINI, HAL-HAL 
YANG GAK MUNGKIN 
DIURUS MANUSIA 
BIASA 


KARENA SELALU 
SAJA ADA YANG MAU 





Y 
= 
τα 
=> 
= 
عا ک‎ < 
«є 
zz 
$t 
ag 
ча 

а 
= 





DAN KAMU 
ADALAH TAMU YANG 


TAK DIUNDANG! 















AH, KAU SI 
PENJAGA GERBANG? 
KALAU KAU KU 
BUAT MENGHILANG, 
MAKA GAK ADA 
MASALAH KAN? 


HAH! TAMU 
GAK DIUNDANG 


YANG 
BELAGU 














HAL GILA APA 
YANG TERJADI 
DIDEPAN MATAKU 
INI? AKU... 


АКО НАМУА 
INGIN 
MENEMUKAN 
REY! AKU 
INGIN REY 
PULANG! 





TOLONG 
исх YSA РАК SATPAM! 
N ED 


TOLONG 
SIAPAPUN! 


SATPAM 
SUDAH KU 
BUAT TIDUR 
BOCAH! GAK ADA 
GUNANYA 
KAU TERIAK-TERIAK 





LARI SAJA SANA! 








DASAR 
GILA! 
KAUN Wa 
KRIMINAL 

YA? 




















NERA, KAU 
GAKBISALARI 
DARIKU, 
JANGAN 
PERGI! 





AAAA, DARI 
MANA KAU 
MUNCUL?! OH 
YA?! LIHAT SAJA 
AKU AKAN 
KE KANTOR POLISI!! 


AAK! AKU GAK 
BISA GERAK?! 


SERPIHAN 
MAHKOTAKU 
MASIH 
ADA PADAMU, 
AKU BISA 
MENGENDALIKAN 
GERAKANMU 


НОАААА! 


а 
TI 


KAU SUDAH 
PUNYA RAGA 
YANG KAU INGINKAN, 
KENAPA KAU 
MASIH MENGHIRAUKAN 
SATU MANUSIA 
ІМ? 













CK,SUNGGUH 
MENGGAGU, INI 
URUSANKU DENGAN 

NERA.... 


|| HARUS KU 
SINGKIRKAN 

— 
EN TERNYATA 


= MEMANG PENJAGA 


э DR کی‎ > 
DIANGGAP = , 


REMEH 


TAPI APA BENDA 
YANGDIA PAKAI 
ITU.. TERASA 
FAMILIAR, MIRIP 
SEKALI DENGAN- 














n АМ 





AS 


APA ITU?! 
REY SEPERTI 
TERHISAP 
KE DALAM KOPER 
ITU BERSAMA 
KAIN HITAM 


ITU?! 





KOPERITU 
ЗЕМАСАМ PENJARA 
ЗЕМЕМТАВА 
UNTUK MEMBEKUK 
MAKHLUK- 
MAKHLUKITU 


RUPANYA 
KAU TELAH 
MEMBUAT 


RAGA ITU 
KELELAHAN 


SEPERTINYA 
AMBIL ALIH 
TUBUH ITU 
BELUM 
SEMPURNA 





BERUNTUNG 
SEKALI AKU, 
KAU BISA 
TERTANGKAP 
TANPA BANYAK 
MASALAH 


KAU PUNYA 
RENCANA 
APA SETELAH 
KELUAR 
DARIAREA 
INI? 


KAU 
SUDAH MENGAMBIL 
RAGA INI DENGAN 
TIPU MUSLIHAT... 
SEKARANG MAU 
АСК D^ 





UBAN ІМІ KAU ІМІ 
RAKUS SEKALI 
YA, MAU BERAPA 
KORBAN LAGI 
SAMPAI KAU 
PUAS? 






TIPU MUSLIHAT?! 
AKU GAK MELAKUKAN 
HAL RENDAH SEPERTI ITU! 
AKU MENYELAMATKAN 
REY ! MELINDUNGINYA! 











KAU GA TAHU 
APA-APA! 
NERA KENAPA 
KAU DIAM 
SAJA?! 



















TOLONG AKU, 
INI BENAR-BENAR 
MENYAKITKAN! 
TOLONG 
BEBASKAN 
AKU! 


APA YANG 
KAU LAKUKAN?! 
KAU MENYAKITI 





DIAM! KAU 
JANGAN 
TERPEDAYA 
OLEH 
OMONGANNYA! 


TAPI ITU 
BADAN REY! 
REY MAU DIBAWA 
KEMANA?! 


ITU ВОКАМ 
URUSANMU!! 





ORANG INI 
AKAN MEMBAWA 
REY PERGI!! 


AKU HARUS 
KABUR МЕМВАМА 
REY! 





KALAU AKU 
BIARKAN 
SAJA 


REY BISA SAJA 
MATITERHISAP! 





SAKIT!BADANKU 
a SERASA 


2 ТЕККОУАК! 








KALIAN INI 
BENAR-BENAR 
MENYEBALKAN, 
SUDAH BUAT MASALAH 
YANG HARUS AKU 
BERESKAN 


SEKARANG 
KAU 
MENGHALANGIKU 
MELAKUKAN 
PEKERJAANKU 
LEPASKAN 
DIA BOCAH! 
KAU SUDAH 





JADIBENDAITU 
GAK AKAN 
MENYERANG LAGI 
SELAMAAKU Ομ 
MEMEGANGI REY! б 





SEBENARNYA 
MAU MEMBANTUKU 


DAN REY ATAU GIMANA? 
AKU BINGUNG! 
KAU MALAH 
MENYAKITINYA!! 


AKU YANG 
AKAN MENGURUS 
REY! JADI 
PERGILAH! 











CERMIN 
GENGGAM 


REY..! 











MALAM IN 
AKU MELIHAT BANYAK 
HAL GILA! TAPI 
AKU AKAN 
PERCAYA BAHWA 
KAU KEMBALI 
KAU INI NYATA! SAJA KE DUNIA 


ASALMU 
DAN TINGGALKAN 
REY DI SINI! 
AKU AKAN 
MENGURUS 
REY! 





ORANG ITU 
MEMBURUMU 
KARENA KAU 
ADA DI SINI..! 
KALAU KAU DI SINI 
REY DALAM 
BAHAYA! 


KEMBALIKAN 
REY..! KARENA ADA 
KAMU, REY MEMILIH 








KEMBALIKAN 
REY PADAKU!! 


KAU 
САК TAHU 
ВЕТАРА 
SEDIHNYA DAN 
TERPURUKNYA 
AKU... 





ту, MM 
BETAPA 


HIDUPKU 
MERASA 


BERANTAKAN 
DAN KOSONG 
SETELAH 
REY HILANG! 









AKU TAHU 
+» MAKADARI ITU 
AKU DATANG 
KE SINI LEBIH DINI 
DARI SEHARUSNYA 










AKU MENDENGAR 
TANGISANMU 
LEWAT 

CERMINMU 







RENCANAMU 
UNTUK MENGAKHIRI 
HIDUPMU DENGAN 
LONCAT DARI 
TEMPAT TINGGI JIKA 
KAMU GAGAL 
MENEMUKAN REY 


MALAMINI 





y ۹ 
PVA 











PENYATUANNYA 
BELUM SEMPURNA, 
INI TERLALU 
DINI UNTUKKU 
DATANG 
KE SINI.... TAPI... 
SUDAH 
TERLANJUR 
KARENA 
NERA SUDAH 
PUTUS ASA 






KENAPA 
KAMU BISA... 













KARENA 
AKU SELALU 
MENGAWASIMU 
DAN REY LEWAT 
CERMIN SEPASANG 
KALIAN 









KAU MASIH 
MENYIMPAN 
CERMINMU 
KAN? 






JANGAN 
ANGGAP AKU 
GAKADA, NERA 







KAU KENAL 
AKU SEDARI KAMU 
KECIL DI PANTI 
JAHAT ITU 







INGATLAH, 


JANGAN 
MENGELAK 
LAGI! 








AKU АКАМ 
MEMPERLIHATKAN 
PADAMU 


AGAR KAMU 
MENGERTI 











AKU YANG 
DARI DUNIA 
SANA SELALU 
TAHU ADA DUNIA 
LAIN YANG SALING 
TERHUBUNG 
LEWAT SEBUAH 
GERBANG 
TERLARANG 





AKU 
SELALU INGIN 
TAHU APA 
YANG ADA 
DI SEBERANG 
GERBANG 
TERLARANG 
ITU 



































WALAU AKU 
PUNYA KUASA, 
DAN SEMUANYA 






ADADI 
. GENGGAMANKU ТТІ 


ғары ول‎ oot او‎ eri fal 


TERIAKAN HATIKU 
ADA YANG KURANG TERJAKAN HAT 


CERMIN PUSAKA 


CERMIN 
АРА ІМІ? 





AKU PUN DAPAT 
BERINTERAKSI 
DENGAN MAKHLUK 





DARI DUNIA DI 
BALIK GERBANG 
TERLARANG ITU 





FAND 
KITANTERUS 
ЕВБАМА! 
















МАМА MEREKA 


NERA DAN ВЕУ, 
MEREKA 
MENGANGGAPKU 
SEBAGAI РЕН! MENYAKSIKAN 
PELINDUNG МЕВЕКА, MEREKA DAN 


DUNIA MEREKA 
SEPERTIHIBURAN 
DALAM HIDUPKU... 

AKU TERTARIK 

SEKALI DENGAN 
MEREKA 





` - AKU MELIHAT 
` MEREKA 
SS TUMBUH... 
DAN SEMAKIN 
` LAMA AKU 


- MEMILIKI 
A DEDACAAN VANI 广 + a 










KAULAH YANG 
MENINGGALKAN 
AKU DAN REY, KAU 
MEMUTUSKAN 
HUBUNGAN DENGAN 
KAMI 












AKU GAK 
MENGERTI, 
KENAPA KAU 
MELUPAKANKU 
SEOLAH 
AKU GAK PERNAH 
ADA 





NEO BENAR.. 
AKULAH YANG 
MENJAUH, AKU 
BERSIH KERAS 

BAHWA NEO 

САК МУАТА... 


SAMA SEPERTI 
REY, AKU PUN 
SERING 
BERKOMUNIKASI 
NEN DED 



















PELINDUNG 
KAMI, NEO... 
LEWAT CERMINKU 





MUNGKIN DULU 
AKULAH YANG PALING 
SERING BERBICARA 
DENGAN NEO, 
MEMBICARAKAN 
APAPUN PADA NEO 












SAATSMP 
AKU SADAR 
DUNIA ORANG 
DEWASA ITU 


ни пдотопа 
sendiri 
dasar gilal 


AKU HANYA 
BERUSAHA 
AGAR DITERIMA 
ORANG-ORANG, 
AGAR HIDUPKU 
TENANG 


AGAR AKU 
BISA BERTAHAN 
HIDUP DI DUNIA 


YANG KERAS INI 





SEDANGKAN 
REY MASIH 
MEMPERTAHANKAN 
KOMUNIKASINYA 
DENGAN NEO 


DIBULLY KARENA 
DICAP ANEH DAN 
GILA, SEGIMANA 
PUN REY DI BULLY 
DIA GAK PERNAH 
MELEPASKAN 
NEO 





AKU ВЕВКАЦ- 
KALI МЕМСОВА 
MEMUTUSKAN 
HUBUNGAN 
REY DAN NEO 


REY! 
KAMU DILEDEK 
DAN DIANGGAP 

GILA 
TERUS KARENA 

BERBICARA 
SENDIRI KE 





CERVIN LU: 






















НЕМТІКАМ 
REY! KAMU 
MAU DIANGGAP 
GILA TERUS!? BERHENTI! 
INI BUAT KEBAIKAN 
KAMU! 









NERA, 
KAMU MALU 
ҮА? KAMU САК 
MAU ОІАМССАР GILA 

BERSAMAKU YA? 
WALAU KITA 
MASIH BERSAMA 
TAPIKAMU 
SUDAH BEGTU 
JAUH 








PADAHAL 
KITA BERTIGA BEGITU 
DEKAT DULU, 
TAPI KAMU MAKIN 





WAH-WAH! 
CERITA YANG 
SANGAT 
MENGHARUKAN 








SAJA MENANGIS, 
KASIHAN YA! 


JADIKAU 
INI ORANG 
TERKASIHNYA 
DI DUNIA 
INI 


HAL SEPERTI 
ITU HANYA AKAN 
MEMPERUMIT 
KEADAAN DAN 
TATANAN YANG 
ADA 





JA-JANGAN 
MENDEKAT!! 












SUDAH 
KU BILANG 
JANGAN IKUT 
CAMPUR!! 
PERGI KAU! 












UHUK!! 
UHUK!! 





BOCAH! 
DENGAR, NEO ADALAH 
MAKHLUK 
BERBAHAYA, DIA 
INISALAH SATU 
PENGUASADI 
SEBERANG SANA 


LIHAT DENGAN 
АОАМУА DIA DI SINI 
PENGIKUTNYA 
MENYUSULNYA 


KE GERBANG, SUDAH 
NGUMPUL ТОН! 





JIKA МЕВЕКА 
BERHASIL 
МЕМУЕВВАМС, 
HAL-HAL MENGERIKAN 
AKAN TERJADI 





JADI 
SERAHKAN 
DIA BAIK- 
ВАІК, АКО PERLU 
BICARA 
DENGANNYA 


DIA PASTI 
PUNYA 
RENCANA LAIN 
SELAIN MENJEMPUT 
SEORANG 
KEKASIH HAHA 








JANGAN TELAN 
BULAT-BULAT 
OMONGANNYA 


NEO DAN 
REY DALAM 
BAHAYA!! 





NEO...KAMU 
BENAR- 
BENAR MENEPATI 
JANJIMU 


UNTUK 
DATANG 








AKU 
AKAN KE SANA, 
AKU AKAN 
MELINDUNGI KALIAN, 
TUNGGULAH AKU! 














SEDANGKAN 
AKU MALAH KABUR 
MENINGGALKAN 
KALIAN....AKU 
MENYELAMATKAN X 
DIRIKU SENDIRI S 





~ PADAHALKALAU 
SAJA AKU GAK 
MENGHINDAR, 
MUNGKIN REY 
GAK AKAN 
MENYERAH PADA 


۸ 


HEI! AKU 
GAKAKAN 
MEMBERIKAN 
NEO DAN 
REY PADAMU ! 





O 


TAPIAKU 
AKAN MELAKUKAN 
HAL YANG BENAR! 


ASALKAN 
DIA KEMBALI 
KE ASALNYA, KAU 
AKAN BERHENTI 
MEMBURUNYA 
KAN? 





МЕО, 
KEMBALILAH 
KE ASALMU! 

DENGAN BEGITU 
KAMU DAN REY 
AKAN SELAMAT 








MAU APA 
KAMU?! 


Em. 














KAU MAU 
MENINGGALKAN 
AKU LAGI? 





DAN KALAU 
KUTINGGAL 
PASTI KAU 
AKAN MERENGGUT 
NYAWAMU SENDIRI 





NEO, AYO 
TINGGALKAN 
ТЕМРАТ ІМІ! 
AKU IKUT! 
















DISINISUDAH 
GAKADA SIAPA- 
SIAPA LAGIYANG 


BENAR- 
BENAR PEDULI 





KALIINI 
AKU АКАМ 
IKUT DENGAN 
REY DAN NEO! 











КІТА АКАМ 
BERSAMA 
SELAMANYA 








BEGITU YA, 
ITU PILIHANMU, 
BOCAH... 





MANTEL, 
АРАКАН ІМІ 
ЗЕВОАН НАРРУ 





ENDING ATAUKAH 





PADA AKHIRNYA 
KALIANLAH 
YANG DIRUGIKAN 
ATAS PILIHAN 
INI 


BOCAH, KAU INGIN 


MENOLONG NEO, 
TAPI PADA AKHIRNYA 
KAU DALAM 
KEADAAN SEPERTI INI, 
KAU PIKIR BISA KABUR 
BEGITU 
SAJA? 





SAYANGNYA 
KAU GAGAL 
MENYEBERANG 
SEUTUHNYA 
BOCAH 


HANYA 
JIWAMU 
SAJA YANG 
KESANA 





PADAHAL BISA 
SAJA AKU MEMBUATMU 
TIDUR, AGAR 
GAK MENGGANGGU 
KERJAANKU 


TAPIRASA 
PENASARANKU 
AKAN HUBUNGAN 
DAN IKATAN KALIAN 
LEBIH TINGGI... 





MENGINGATKANKU 
AKAN SEBUAH 






RAGA BOCAH INI 
AKAN KU JAGA, 
SAMPAI NANTI 
KAU AKAN KEMBALI 
KE SINI DAN MENCARI 


DACA ГГ АСЛАН АН 


МО io 
к. 


HINGGA 
KITA BERTEMU 
LAGI 


ANN 

















AUTHOR'S NOTE 














HALO! 
SAYA DIDIWALKER, 
MAKASIH SUDAH 
BACA NEORA 








AKHIRNYA REY 
DAN NERA 
IKUT DENGAN NEO 
KABUR DARI DUNIA 
MEREKA 


INIADALAH KESEMPATAN 
SAYA MEMBUAT ONESHOT 
MERANGKUM CERITA 


NEORA MENJADI 
SINGKAT ITU LUMAYAN 
SUSAH 















KOK ORANG-ORANG 
BISA УА BUAT 
ONESHOT YANG 
AJAIB NAN KEREN- 
KEREN... 


TAPI YA SUDAHLAH! 
SAYA TERPIKIR BISA 
MENGHIDUPKAN 
CERITA YANG 
SELAMA INI SAYA 
KEMBANGKAN 


ка 
Z“ 














TAPITHOR 
MASIH ADA MISTERI 
YANG BELUM 
KEUNGKAP, 
SEPERTI SI 
COWOK KACAMATA 










IITU SEBENARNYA 
AGAR КАЦАМ 
PENASARAN 

DENGAN CERITA 

INI! 






AGAR KALIAN САК BISA TIDUR! 


*EHEM! 











CERITA МЕВА, REY 
DAN NEO INI HANYA SEBAGIAN 
DARI SEBUAH CERITA PANJANG 
YANG SEBENARNYA SEDANG 
SAYA KEMBANGKAN 
DI WAKTU SENGGANG 


I-ini ada bagian 
yang 
bisa dijadi 
oneshot kali ya 











ADALAH GABUNGAN 
DARI NAMA (NEO) NE(RA) 
JADI INI SEPENGGAL 
CERITA TENTANG 
МЕРЕКА BERNIIA ۹٩1 


w 
JUDUL NEORA SENDIRI NN 3 








GENRE NEORA 
INILEBIH KE ARAH CERITA 
FANTASI ROMANCE 
SUPRANATURAL 


全 3 





INI PERKEMBANGAN 
DESAIN NERA DAN NEO, 
KONSEP KISAH ANTARA NEO 
DAN NERA SENDIRI SUDAH 
ADA SEJAK 2017 








SPECIALTHANKS TO: 


ASISTEN @IRASUENGIN 
SKETCH UP MODEL :UNCLE MUGEN 
EDITOR: ХАМЕК 


BACAJUGA WEBTOON 
OFFICIAL SAYA YANG LAIN: 








